Perkataan Salaf: EmpatPintu Yang Harus Dijaga Pada 
Diri Seorang Hamba jt&^ *i c> M j^ 1 



Berkata Ibnul Qoyim Aljauziyah Rahimahulloh : 

4jL/ ^ jj>-l o Jii^ /y» :JJ: 

o!>U!j olkailj o!>b!j olk^l. 

<^>!jj Jj>o j! ^J*-j>-£ 

^j^eJ jJ*)l 4JlC J^-Ju lfJ U j*j <Jc J^ljjl (»j*^J.J 4*jjV! ^ljj^l di* <Jc 4-*uL* 

I jrul" Ijic U j^j jljjjl J*>U- 

Ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang bisa menjaga empat hal, maka berarti dia telah menyelamatkan 

agamanya (Empat Hal Itu Adalah) : 

1 Al Lahazhot (pandangan mata), 

2. Al Khothorot (pikiran dan lintasan hati), 

3.AI Lafazhot (Perkataan/ucapan), 



4.AI Khuthuwat (Tindakan nyata untuk sebuah perbuatan). 



Dan semestinya, seorang hamba menjadi penjaga atas dirinya dari empat pintu di atas dengan penuh siaga agar 
tidak terlena, karena dari empat pintu ini musuh menyusup, menyerang dan merasuk kedalam dirinya dan merusak 

semuanya. 

Dan Paling banyak maksiat itu masuk kedalam diri seorang hamba, melalui empat pintu yang telah disebutkan di 

atas. 

( Aljawabul Kaafiy ) 

Dikutip Oleh: 
Pusat Kajian Kitab Salaf Online Indonesia 
Assatidzah Nyantri Online llmoe.com 



Tanggal : 2013-11-07 

Kategori : Perkataan Salat Ringkas 

Ustadz : Team iLmoe 



